KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR : 32 TAHUN 2023 
TENTANG 


KELOMPOK KERJA PEMUTAHIRAN DATA SDGs DESA BAJERA 


Menimbang 


Mengingat 


TAHUN 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
5/PR.03.01/I11/2021, tanggal 1 Maret 2021 prihal 
peemutahiran data SDGs Desa ditetapkan Keputusan 
Perbekel Desa Bajera Tentang Kelompok Kerja Pemutahiran 
Data SDGs Desa tahun 2023. 


1. 


ie) 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495): 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) dan telah beberapa 


10. 


1. 


12, 


13 


14. 


kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864): 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1295), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203): 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 960), 


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633): 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 
Nomor 19 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12): 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73), 


Menetapkan 


KESATU 


15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 
Nomor 6 ), 


16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


17. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2021 Nomor 4): 


18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 100), 


19. Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


20. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02), 


21. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


22. Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 
09), 


MEMUTUSKAN : 


KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KELOMPOK KERJA 
PEMUTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2023 


Menetapkan Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa 
Tahun 2023 di Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten 
Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini: 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk 
melakukan pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2023. 


Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari : 


Il. Pembina, dijabat oleh Perbekel (Ferivikator Desa), yang 
bertugas : 

a. Melakukan pengimenginpuant kuisioner SDGs Desa 
secara benar dan sesuai fakta data di lapangan 
didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), 

b. Menandatangani Berita Acara hasil Penginputan 
SDGs Desa bersama Pendamping Lokal Desa (PLD), 

c. Menscan/Foto Berita Acara Desa yang sudah di 
tanda tangani untuk di upload pada web SDGs, 

d. Menyerahkan Berita Acara dalam bentuk softcopy 
dan hardcopy kepada Pendamping Lokal Desa(PLD). 


2. Ketua (Ferivikator Desa), dipilih oleh kepala Desa dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, yang 
bertugas : 

a. Membantu Perbekel dalam menginput kuisioner 
SDGs Desa secara benar dan sesuai fakta data di 
lapangan, 

b. Memberikan masukan, perbaikan mengenai data 
SDGs Desa, 

c. Menginventarisasi data dan informasi SDGs Desa. 


3. Sekretaris (Ferivikator Desa), ditunjuk oleh ketua tim 

yang bertugas : 

a. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan 
oleh ketua kelompok kerja, 

b. Merawat dan melindungi data selama pendataan 
Desa berlangsung, 

c. Melakukan pencatatan kebutuhan pendataan tahap 
awal sampai tahap pemutakhiran pendataan Desa. 


4 Anggota (Enumerator), berasal dari Perangkat Desa 
(Kawil masing-masing banjar), yang bertugas 
melakukan pemutahiran data SDGs Desa sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 


Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 
Keputusan ini didanai dengan Dana Desa pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, 
dengan komponen pendanaan terdiri 

atas : 

1. Dana Konsumsi, 

2. Dana Honorarium, 

3. Dana Pengadaan Peralatan Komputer, 


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 


dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal, 02 Pebruari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


1 


2. 
CN 
4. 


Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip 


Lampiran Surat Keputusan Perbekel Desa Bajera 


Nomor 
Tanggal 


: 32 Tahun 2023 
: 02 Pebruari 2023 


Daftar Kelompok Kerja Pemutakhiran Data SDGs Desa Bajera Tahun 2023 


Posisi dalam 
No | Provinsi | Kab/Kota | Kecamatan | Desa NIK Nama Kelompok No Telp 
Kerja 
Il. | Bali Tabanan Selemadeg | Bajera | 5102011204620001 | I Putu Sukarata, ST Pembina 081339100757 
(Ferivikator) 
2. | “15102012004840002 | T Gusti Agung Made Ketua 08563742233 
Wisma Dewa (Ferivikator) 
3. 5102011708820001 | I Kadek Agus Hutama Sekretaris 081558500983 
Putra (Ferivikator) 
4 | 5102011107750001 | I Made Sumantera Anggota 085738517060 
3. TT L Enumerator) 
5, T 5102010808850001 | I Gusti Putu Widya Anggota 081809654321 
Martha Putra 1 (Enumerator) 
6 5102012707880001 | I Putu Adi Wirawan Anggota 087760418473 
(el | | (Enumerator) L 
7 5102013112680006 | I Gusti Ketut Adiasa Anggota 081246349579 
L. | (Enumerator) 
8. 5102010304790001 5 Nengah Sukarsa Anggota 085739414867 | 
| (Enumerator) 
9, 5102011008820001 | I Wayan Rusdianta Anggota 081338525233 
(Enumerator) 


Perbekel Desa Bajera 


LPU 


SUKARATA 


